: 06.01.19 


04 Mencintai 
Proses 
Artikel 


08 Kokoh 
Artikel 


Accepting 


JESUS 


Accepting 


JESUS 


“TETAPI SEMUA ORANG YANG 
MENERIMA-NYA DIBERI-NYA KUASA 
SUPAYA MENJADI ANAK-ANAK ALLAH, 
YAITU MEREKA YANG PERCAYA DALAM 
NAMA-NYA" (YOHANES 1:12). 


Menurut standar manusia, orang yang 
baik dan saleh bisa masuk sorga. Akan tetapi 
orang baik jika tidak menerima Tuhan juga akan 
binasa. Hanya iman percaya yang berlandaskan 
pengenalan dan penerimaan akan Tuhan Yesus 
yang menyelamatkan setiap orang kepada hidup 
yang kekal. 

Firman-Nya berkata bahwa orang yang 
menerima Tuhan diberikan kuasa, bukan agama. 
Kuasa yang seperti apa? Dari cerita mengenai 
Filipus dan Natanael yang tercatat di dalam 


Yohanes 1:43-51, inilah arti menerima Yesus 
sebagai Tuhan dan Juruselamat: 


Pertama, Dia adalah Allah yang sama, 
dulu, sekarang, sampai selamanya. Panggilan- 
Nya tidak berubah, yaitu supaya kita mengikut 
Dia dan diselamatkan (Yoh. 1:43). Janganlah 
membanggakan kebaikan dan kesalehan kita, 
karena itu tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak 
ada manusia sempurna, semua mempunyai 
potensi berbuat kejahatan, oleh karena itu kita 
perlu diubahkan dari dalam. 


Kedua, kekristenan adalah hubungan 
dengan Tuhan (Yoh. 1:44-45). Sebelum mengaku 
percaya dan dibaptis, Filipus mempunyai 
pondasi pengetahuan akan Yesus. Ia sedikit 


KEBAIKAN KITA 
SEPERTI KAIN KOTOR 
DI HADAPAN ALLAH. 

KITA PUN PERLU 
BERTOBAT DARI 
PERASAAN BAHWA 
KITA BAIK DAN 
DARI KESALEHAN 
YANG KITA AGUNG- 
AGUNGKAN. 


banyak mengetahui firman Tuhan. 

Jangan takut menginjili orang di luar sana, 
karena Tuhan pasti sudah mengkondisikan 
mereka untuk diselamatkan, dan Dia telah 
menanamkan benih itu. Jangan pernah 
menunda untuk menginjil. 


Ketiga, ada sedikit keraguan dalam 
diri Natanael, tetapi Filipus tidak goyah dan 
memilih untuk tidak berdebat (Yoh. 1:46-47). 
Tuhan selalu melihat hal yang positif dalam 
kehidupan manusia, bahkan saat Natanael 
mempertanyakan tentang keberadaan-Nya, Ia 
tidak tersinggung. 


Keempat, Tuhan sudah melihat Natanael 
saat di bawah pohon ara (Yoh. 1:48). Tuhan 
tidak pernah keberatan dengan pertanyaan 
orang-orang berdosa kepada-Nya. Bahkan 
saat kita meragukan diri-Nya, justru Ia akan 
menggunakan semua pertanyaan kita untuk 
menunjukkan siapa Diri-Nya. 

Yang membuat seseorang tidak masuk 
sorga bukan Tuhan, tetapi keraguan dan 
ketidakpercayaan kita. 

Keselamatan tidak melulu berbicara tentang 
kebaikan. Jangan tuding orang lain kurang baik 
dibandingkan dengan kita! Orang baik juga 
perlu Tuhan. Suatu hari kita akan berdiri di 
hadapan Tuhan dengan standar Tuhan, bukan 


standar manusia. 

Tidak cukup hanya takut akan Tuhan, 
tetapi kita harus mengenal-Nya secara pribadi. 
Pengenalan akan Allah akan mengubah manusia 
secara total. 


Kelima, Natanael mulai mengagumi Tuhan 
(Yoh. 1:49). Sebelum seseorang mengenal 
Tuhan, ia harus kagum akan Tuhan. Tugas kita 
hanya menabur, menjadi agen-Nya. Tuhan 
sendiri yang kan menunjukkan Diri-Nya, dan 
mengubah orang ragu, skeptik dan menghina 
Tuhan menjadi pengikut Tuhan. 


Keenam, selama ini mata Natanael hanya 
tertuju kepada hal keagamaan, tetapi ia akan 
melihal hal-hal sorgawi dan rencana Allah yang 
tertinggi (Yoh. 1:50). Kuasa sebagai anak Allah 
adalah kuasa untuk bisa mengenal Allah sebagai 
Bapa (hubungan intim), percaya kepada-Nya, 
dan menyaksikan perkara ajaib dari Allah Bapa. 
Hal ini adalah mujizat dari Allah, karena orang 
berdosa tidak mungkin mau/mampu mengenal 
Allah atas kemauannya sendiri. 

Kebaikan kita seperti kain kotor di hadapan 
Allah. Kita pun perlu bertobat dari perasaan 
bahwa kita baik dan dari kesalehan yang kita 
agung-agungkan. Janganlah merasa bahwa 
kebaikan kita akan menyelamatkan kita. Tuhan 
Yesus paling gampang ditemukan oleh hati yang 
mencariNya. Terimalah Dia di hidup kita. 
(Disadur dari kotbah Ps. Philip Mantofa, Sabtu, 8 
Desember 2018) 


MENCINTAI 


PRO 
ES 


atal mengingatkan kita 
N bagaimana sebuah 
keluarga kecil lahir 


dan memberikan pengaruh yang 
besar. Yesus lahir dalam keluarga 
yang sederhana, mengalami 
penolakan dan bahkan diancam 
dibunuh saat kelahiran-Nya, 
sampai mereka harus mengungsi 
ke Mesir. Keluarga ini hidup dari 
jasa menjadi tukang kayu. Namun, 
dari keluarga kecil yang sederhana 
dan penuh pergumulan ini, lahir 
Yesus yang menjadi tokoh sentral 
dunia, mengubah hidup banyak 
orang menjadi lebih baik. 

Saat ini, mungkin kita merasa 
keluarga kita tidak sempurna. 
Begitu banyak hal yang kurang. 
Sampai-sampai, jika kita mencoba 


Sa 
"iI 3 


, A 
dam HPUASA 


14 Januari - 3 Februari 2019 


Recorded at 
MSTV.TV 


PER- 
JAMUA 


pia 


Bai 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“God Purpose” 


Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Fuji Harsono 


MINGGU, 13.01.2019 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“7 Kata Yesus” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Ibu Catharina 
Kusumadewi 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 


Mawar Sharon 

Senior 

Pk. 10.00 WIB 

R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvel City Complex 


#prayercorner 


Bu 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Judas” 

Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Judy Koesmanto 


Setiap Sabtu 
05.00 - 07.00 AM 
RUANG, SANCTUARY, 
KOMPLEKS MARVI 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Simon dari Kirene” 
Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Judy Koesmanto 


Doa Malam 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdm. Yenny Verodika 


Doa FAJAR 

Pk. 05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvel City Complex 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
“Canvasof 
Cre-art-ivity” 

Pk. 19.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Judy Koesmanto 


“Disertai healing ministry 


di akhir ibadah 


Sunday Services 

Pk. 07.00, Pk. 10.00, 

Pk. 16.00, Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 1 


Army of God 
Youth Service 

Pk. 13.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 


dengan langsung mengunduhnya 
lewat scan OR Code / link: 
mawarsharon.com/Vvoice/latest 


HANYA DI PUSTAKA RAJAWALI 


GMS PALANGKA RAYA 
Ibadah Umum: Pk 10.00 WIB 
Ibadah Anak: Pk 10.00 WIB 

Hotel Grand Global - It.5 


1 , Nu, 
lak Ri UT KI 


AN 2 Theresia 
"— 


2-9228- 6558) 


ps 


menuliskannya dalam daftar, mungkin kita akan 
dapati semua kekurangan lebih banyak daripada 
kelebihannya, sehingga kita tidak bangga 
dengan keluarga kita. 

Tapi percayalah, bahwa Tuhan tidak pernah 
salah dalam setiap rancangan-Nya. Ketika kita 
ditempatkan di dalam keluarga kita saat ini, ada 
maksud dan tujuan-Nya. 


Semua orang ada dalam proses yang 
diijinkan Tuhan, termasuk setiap anggota 
keluarga kita. Mereka juga adalah orang-orang 
yang Tuhan pilih untuk memproses kita supaya 
menjadi orang yang lebih baik. Oleh karena itu 
kita harus bersyukur atas setiap keluarga kita 
dan belajar mencintai proses dari Tuhan. 

Jika kita berhasil membuat respon yang 
benar atas setiap ujian yang kita terima, 
maka kita akan menjadi pribadi yang semakin 
bergantung kepada Tuhan daripada diri sendiri, 
serta semakin mencintai Tuhan lebih dari apa 
pun. 


Tidak ada sekolah yang bisa mengajari kita 
menjadi suami/istri sempurna, orang tua yang 
berhasil, atau menjadi anak-anak yang baik. 
Tidak ada perkawinan yang sempurna. Yang ada 
adalah usaha yang terus menerus dari setiap 
anggota keluarga untuk mau dikoreksi dan 
belajar memperbaiki diri. 

Selama kita hidup, kita mengalami proses 
pembelajaran: kadang kita jatuh dan gagal, 
namun dari kesalahan dan kegagalan itulah kita 
belajar untuk memperbaiki. Setiap kegagalan 
adalah cermin untuk tidak mengulang kesalahan 
yang sama. 


Pada tahun yang baru ini, kita diingatkan 
bahwa setiap anggota keluarga memiliki peran 


penting untuk terus menghadirkan Tuhan di 
dalam keluarga. Hidup orang tua harus menjadi 
teladan yang bisa dilihat oleh anak - anaknya. 

“Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, 
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, 
kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, 
penguasaan diri. Tidak ada hukum yang 
menentang hal-hal itu” (Galatia 5:22-23). 

Jika kita ingin memberikan dampak yang 
positif, pastikan di ujung setiap ujian, hidup kita 
menghasilkan buah - buah Roh. Ketika buah- 
buah Roh ada di dalam kita, maka kita tidak 
hanya beres dengan diri sendiri, namun kita 
juga akan mampu memenangkan keluarga kita. 

Hidup kita adalah surat terbuka yang bisa 
dibaca oleh siapa saja. Jika di dalam keluarga, 
kita sudah bisa transparan, mau terbuka, 
dan diproses, maka akan dilihat dan menjadi 
inspirasi bagi keluarga yang lain di sekitarnya. 
(Fransisca Lylyany Handoyo, GMS Pusat) HI 


Jik 

m 

da 
positi 
di uj 
ujian, 
menghas 


empa berkekuatan magnitudo 7,7 

G dan tsunami terjadi di Kota Palu 

dan Kabupaten Donggala, Sulawesi 
Tengah, Jumat (28/9/2018). Bencana alam ini 
meluluhlantakkan Kota Palu dan Kabupaten 
Donggala. Sejumlah rumah dan gedung-gedung 
ambruk dan ratusan korban tertimbun puing- 
puing bangunan. Salah satunya adalah Hotel 
Roa Roa di Kawasan Maesa, Kelurahan Lolu 
Timur, Kota Palu. 

Di tengah banyaknya gedung-gedung 
yang ambruk karena goncangan gempa, ada 
beberapa gedung yang tetap berdiri kokoh. 
Salah satunya adalah gedung Gereja IFGF 
(International Full Gospel Fellowship) yang 
berdiri kokoh di sebelah Hotel Roa Roa. 

Seperti gereja tersebut, firman Tuhan terus 
kokoh di tengah dunia yang terus bergejolak 
dan berubah. Oleh karena itu, di tahun yang 
baru ini, Tuhan memberi pesan, “Terimalah apa 
yang diajarkan mulut-Nya, dan taruhlah firman- 
Nya dalam hatimu” (Ayub 22:22). 

Kata “terimalah' dalam bahasa Ibrani 


disebut dengan istilah “lagah'. Artinya: ambillah, 
bawalah, mengawini, memperistri. 

Kata 'taruhlah' dalam bahasa Ibrani disebut 
dengan istilah 'suwm"'. Artinya: menaruh, 
menempatkan, mengetapkan. 

Dan kata 'hatimu' dalam bahasa Ibrani 
disebut dengan istilah “lebab'. Artinya: pikiran, 
pemahaman, pengertian, kehendak. 

Jadi, setelah mencermati semua pengertian 
di atas, dapat menarik kesimpulan bahwa: 

Pertama, ajaran dari Firman Tuhan harus 
kita ambil, bawa serta, dan menjadikannya 
seperti layaknya pasangan hidup. 

Kedua, ajaran dari Firman Tuhan harus 
kita tempatkan dalam pikiran, pemahaman, 
pengertian dan kehendak kita. Firman Tuhan 
seharusnya menguasai kita dalam pikiran dan 
kehendak, sehingga tindakan yang kita lakukan 
mengekspresikan Firman Tuhan. 

Maka janji-Nya adalah “maka sungguh- 
sungguh engkau akan bersenang-senang..., 

Ia akan mengabulkan doamu, membayar 
nazarmu, akan tercapai maksudmu, dan 
cahaya terang menyinari jalan-jalanmu, Allah 
menyelamatkan..., diluputkan-Nya... karena 
kebersihan tanganmu.” (ayat 26-30). 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
Kantor: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 


www.mawarsharon.com 
Telp.: (031) 60007000 (HUNTING) 
Fax : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke 

No Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
BB @gmschurch 

's) @gmschurch 


IAI sersja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvell City Complex, 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

Ibadah Umum «4 Anak |, IL IL, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Army of God Revival Services 
Ibadah Pelajar (Sabtu) 
Ibadah Pemuda (Minggu) 
SIBEC Convention Hall-ITC, 
Jl. Gembong 20-30 Surabaya 


Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


Ibadah Anak (Sabtu. Pk. 16.00 WIB 


Auditorium MSCS (Voltage) 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

Ibadah Umum--Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

Jl. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Surabaya Timur 
Ibadah Umum # Anak 
Vision Hall, 13th floor. 
Marvell City Complex. 
Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


Pk. 10.00 WIB 


GMS Surabaya Selatan 

Ibadah Umum | 4 Anak | II: 

Pk. 07.00, 10.00 WIB 

Jl. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 

Ibadah Umum « Anak | INI : 

Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB 

Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 
Ibadah Umum - Anak III: 


Ibadah Umum Pk. 17.00 WITA 
Ibadah Pelajar # Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


Jl. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 

Ibadah Umum - Anak LINI IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#-ProM) 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

Ibadah Umum |, II, II -- Anak 4 ProM : 

Pk. 07.00, 10.00, 17.00 WIB 

Ibadah AOG: Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. H. Agus Salim 104 Madiun 
Telp: t6282141596579 (sementara) 


GMS Malang 

Ibadah Umum -# Pro-M # Anak III Ill: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

Ibadah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
Jl. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


Pk. 08.00, 11.00 WITA 


GMS Jombang 
badah Umum II: 
Pk. 07.00, 16.00 WIB 


badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
ompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | II II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 


GMS Jember 

badah Umum «4 Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00 (#ProM), 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 

badah Umum «4 Anak | II: 

Pk.10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 

Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum « Anak | II: 

Pk. 08.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 

Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

. ALA. Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 

HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, S.T.) 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


badah Umum I Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. Gatot Subroto 408 

CP-Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 
badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 

badah Umum - Anak | II: 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory” 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. (ex Giant), 


HP: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


Pk. 10.00, 16.00 WIB 


el. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah 


GMS Solo 
badah Umum - Anak III: 
Pk. 10.00 ,16.00 WIB 
badah Pemuda 

badah Profesional Muda 
Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Jl Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekretariat Gereja. Jl. 
'Telp/ Fax): 0271-723172. 
Dita-085231221896) 


GMS Jakarta 
badah Umum -#Anak III II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


Pk. 13.00 WIB 
Pk. 19.00 WIB 


Dr. Supomo 75, 77 Solo 


AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt.1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-30020080 / 81 

GMS Bandung 

Ibadah Umum -# Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Anak Pk. 10.30 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 

Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mal 


Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022) 87775119 


GMS Sukabumi 
Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 W 


Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 Suka- 
bumi 43113 

Kantor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

Jl. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

The Luxton Cirebon Hotel & Convention 
Jln. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


GMS Balikpapan 
Ibadah Umum - Anak | Il: 
Pk. 10.00, 17.00 WITA 
Ibadah Pemuda 

Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Elisa Yulianti (0812 9228 6552) 


GMS Samarinda 
Ibadah Pelajar « Pemuda 
Ibadah Umum -# Anak | 
Pk. 10.00, 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 
Ibadah Anak 

Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
Pinang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 


www 


Pk. 13.00 WITA 


Ibadah Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
Ibadah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WITA 
Ibadah Umum # Anak I Pk. 17.00 WITA 


Pk. 13.00 WITA 


Pk. 17.00 WITA 


GMS Makassar 


badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum - Anak III III: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (#ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
. Gunung Latimojong No. 116 

Samping Karya Agung) Makassar 


Cp. Neltje (082187924935 ) 

GMS Medan 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 


badah Umum -# Anak III III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


ng 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
4530760 


CP : 0401-3111075 
HP : 085256142882 


(Ruko warna Merah, sebelah Bank Mandiri 

Alaya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 

Telp. 0541-4100650 

Cp: Kezia (0813 9780 8799) 

GMS Pontianak 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
.A. Yani 2 No. 8 

Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 : 

Fax (0561) 6711634 

GMS Ambon 

badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 
n. PHB, Halong Atas, Halong 

(Dekat patung kuda putih - bekas gudang 

springbed comforta) Baguala, Kota Ambon. 

Telp. (0911)3831477 

GMS Saparua 

badah Umum | Pk. 09.30 WIT 
badah Umum II Pk. 18.00 WIT 
badah Anak Pk. 15.00 WIT 


. Depan Pasar Saparua (Ex BANK Danamon) 
Tel/Fax.0931-21487 


GMS Masohi 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 4 Ana Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 


badah Umum 2 # Ana Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 


Pdp. Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum | - Ana Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


Samrat Pakadoodan Ling 3 


Sebe ah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Manado 

badah Umum II II: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 


(Samping Apartemen Lagoon) 
Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 


badah Umum 4 Anak 
badah AOG Youth 

I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
(Depan Kantor Pos Tondano) 
Telp: 0431 — 324046 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


GMS Kotamobagu 
badah Umum 4 Anak 
badah Teen/Pelajar 
alan Datoe Binangkang, 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 


ompelks Dealer Hasrat Abadi 


Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS 


CP. 


GMS Pekanbaru 

badah Umum Pk.10.00 
badah Umum Pk.16.00 
badah Anak (It.1) Pk.10.00 


I. Harapan II No.1, Air Hitam, 
Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28292 
Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 


Cp.Irawati Santoso (081268828800) 


elp/Fax: 0761-8651763 / 


8651831 / 8651369 


Palembang 
badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 


Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 


badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

elp (0711) 361425 / 366572 

Paul (0813-3221-2471) 


GMS Lampung 
badah Umum 
badah Anak 

. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.00 WIB 


GMS Jambi 
badah Umum # Anal Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
elp:0741 - 3068456 Fax: 0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Eaglekidz 

Bintan Room It.2) Pk. 10.00 WIB 


Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya HilI 

. Teuku Umar, Batam 

CP : Marike (“62 852 57721624) 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly,m@gms.or.id 

Tel: 90876643 ( call only ) 


GMS Palangkaraya 

Ibadah Umum (Ruang Barito It.5) Pk 10.00 WIB 
Ibadah Eaglekidz (R. Kahayan It.5) Pk 10.00 WIB 
Hotel Grand Global, Palangkaraya 

Jl. Tjilik Riwut km 1 no.9. Palangka Raya 

CP: Theresia (0812-9228-6558) 


